PENERAPAN MODEL VIEW CONTROLLER UNTUK 
MENGHITUNG RATA-RATA NILAI MAHASISWA 


Firgo Septiansyah!, Yuniana Cahyaningrum? 
Pendidikan Teknologi Informasi 
IKIP PGRI Bojonegoro 


Email : firgoseptians129@gmail.com !, yuniana@ikippgribojonegoro.ac.id ? 


Abstrak : Artikel ini membahas penerapan Model View Controller (MVC) dalam menghitung rata- 
rata nilai mahasiswa. MVC adalah pendekatan desain yang terdiri dari tiga komponen utama: 
Model, View, dan Controller. Dalam konteks ini, Model digunakan untuk mengelola data nilai 
mahasiswa, View bertanggung jawab untuk menampilkan informasi kepada pengguna, dan 
Controller berfungsi sebagai penghubung antara Model dan View. Dalam artikel ini, kami 
menjelaskan langkah-langkah implementasi MVC dalam penghitungan rata-rata nilai mahasiswa. 
Pertama, data nilai mahasiswa dikumpulkan dan disimpan dalam Model. Model ini akan mengelola 
operasi perhitungan nilai, termasuk menjumlahkan nilai dan menghitung rata-ratanya Kemudian, 
View digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Pengguna dapat melihat 
rata-rata nilai mahasiswa secara jelas dan mudah dipahami melalui tampilan yang disediakan oleh 
View. Selain itu, Controller bertanggung jawab untuk menerima input pengguna dan 
menghubungkannya dengan Model yang sesuai. Controller akan menerima perintah dari 
pengguna untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa dan mengaktifkan operasi perhitungan 
yang diperlukan di dalam Model. Setelah hasil perhitungan tersedia, Controller akan 
memperbarui View untuk menampilkan rata-rata nilai yang dihasilkan. Dengan menerapkan 
pendekatan MVC ini, pengembangan aplikasi penghitungan rata-rata nilai mahasiswa menjadi 
lebih terstruktur dan modular. Setiap komponen (Model, View, dan Controller) memiliki tanggung 
jawab yang jelas dan dapat diubah atau dikembangkan secara terpisah tanpa mempengaruhi 
komponen lainnya. Dalam kesimpulan, artikel ini menggambarkan penerapan Model View 
Controller dalam konteks penghitungan rata-rata nilai mahasiswa. Pendekatan MVC ini dapat 
meningkatkan struktur dan keterbacaan kode, memisahkan logika perhitungan dari tampilan, dan 
memungkinkan pengembangan yang lebih mudah dan fleksibel. 


Kata kunci : Model, View, Controller, rata-rata mahasiswa, 
Pendahuluan 


Pengelolaan data dan perhitungan nilai mahasiswa merupakan salah satu 
aspek penting dalam dunia pendidikan. Dalam era digital yang semakin 
berkembang, penggunaan teknologi untuk mempermudah dan meningkatkan 
efisiensi proses tersebut sangatlah relevan. Salah satu pendekatan desain yang 
dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi penghitungan nilai mahasiswa 
adalah Model View Controller (MVC). 


Model View Controller (MVC) adalah sebuah paradigma desain yang 
memisahkan logika bisnis (Model), tampilan (View), dan pengontrol (Controller) 
dalam sebuah aplikasi. Pendekatan ini membantu dalam memperjelas tanggung 
jawab masing-masing komponen dan memisahkan perhatian terkait tampilan 
dengan logika bisnis, sehingga meningkatkan struktur dan modularitas aplikasi. 


Dalam konteks penghitungan rata-rata nilai mahasiswa, penerapan MVC 
dapat memberikan manfaat signifikan. Model akan bertanggung jawab untuk 
mengelola data nilai mahasiswa, termasuk operasi-operasi perhitungan seperti 
menjumlahkan nilai dan menghitung rata-ratanya. View, di sisi lain, akan 
memberikan antarmuka yang interaktif dan informatif kepada pengguna, 
sehingga mereka dapat melihat rata-rata nilai dengan jelas dan mudah 
dipahami. Controller akan berperan sebagai penghubung antara Model dan 
View, menerima input pengguna, dan mengkoordinasikan operasi perhitungan 
yang diperlukan. 


Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara rinci tentang penerapan 
Model View Controller (MVC) dalam penghitungan rata-rata nilai mahasiswa. 
Kami akan membahas langkah-langkah implementasi, struktur komponen, dan 
hubungan antara Model, View, dan Controller dalam konteks aplikasi ini. Kami 
juga akan membahas manfaat dari penggunaan pendekatan ini, termasuk 


peningkatan struktur kode, pemisahan tanggung jawab, dan kemudahan 
pengembangan aplikasi di masa mendatang. 


Dengan adanya artikel ini, diharapkan pembaca akan memperoleh 
pemahaman yang lebih baik tentang penerapan MVC dalam penghitungan rata- 
rata nilai mahasiswa. Kami berharap artikel ini dapat menjadi sumber informasi 
yang bermanfaat bagi pengembang aplikasi dan praktisi pendidikan yang 
tertarik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data 
dan perhitungan nilai mahasiswa. 


Metode 


Dalam aplikasi yang kami buat ini banyak tahapan yang kami lakukan antara 
lain : 


| 


Hasil: dan Pembahasan... keran 


Identifikasi Kebutuhan: Langkah pertama dalam penerapan Model View 
Controller (MVC) adalah mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non- 
fungsional aplikasi penghitungan rata-rata nilai mahasiswa. Hal ini 
melibatkan pemahaman yang mendalam tentang persyaratan bisnis, tampilan 
yang diharapkan, dan operasi perhitungan yang harus dilakukan. 


. Desain Model: Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah 


merancang Model. Model akan bertanggung jawab untuk menyimpan dan 
mengelola data nilai mahasiswa. Desain Model harus mempertimbangkan 
struktur data yang tepat untuk menyimpan informasi nilai mahasiswa, serta 
fungsi-fungsi perhitungan yang diperlukan, seperti penjumlahan nilai dan 
penghitungan rata-rata. 


. Desain View: Komponen View bertanggung jawab untuk menampilkan 


informasi kepada pengguna. Dalam konteks penghitungan rata-rata nilai 
mahasiswa, View harus dirancang untuk menampilkan data nilai mahasiswa 
secara terstruktur dan jelas. Hal ini dapat meliputi penggunaan tabel, grafik, 
atau elemen tampilan lainnya yang relevan untuk menampilkan rata-rata 
nilai. 


. Desain Controller: Controller berperan sebagai penghubung antara Model 


dan View. Desain Controller harus mempertimbangkan bagaimana menerima 
input pengguna, seperti tombol atau formulir, dan bagaimana 
mengoordinasikan operasi perhitungan dengan Model yang sesuai. Controller 
juga harus memastikan bahwa hasil perhitungan yang dihasilkan oleh Model 
diteruskan ke View untuk ditampilkan kepada pengguna. 


. Implementasi: Setelah desain Model, View, dan Controller selesai, langkah 


selanjutnya adalah  mengimplementasikannya menggunakan bahasa 
pemrograman dan framework yang sesuai. Pemilihan bahasa dan framework 
harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengembang, serta 
ketersediaan alat yang mendukung penerapan MVC. 


. Integrasi dan Pengujian: Setelah implementasi, komponen-komponen Model, 


View, dan Controller harus diintegrasikan dalam aplikasi yang utuh. 
Pengujian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai 
dengan kebutuhan dan memberikan hasil perhitungan rata-rata nilai yang 
akurat. 


. Evaluasi dan Peningkatan: Setelah aplikasi diuji, evaluasi perlu dilakukan 


untuk mengevaluasi kinerja dan kehandalan aplikasi. Jika ditemukan masalah 
atau kekurangan, perbaikan dan peningkatan perlu dilakukan dengan 
memperhatikan feedback dari pengguna atau pemangku kepentingan. 


. Dokumentasi: Langkah terakhir adalah menyusun dokumentasi yang lengkap, 


termasuk dokumentasi teknis dan petunjuk pengguna, untuk memudahkan 
penggunaan dan pemeliharaan aplikasi. 


Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, penerapan Model View 
Controller (MVC) dalam penghitungan rata-rata nilai mahasiswa dapat 
dilakukan. secara sistematis dan terstruktur. Metode ini membantu 


memisahkan. tanggung, jawab, meningkatkan fleksibilitas “dan modularitas 


aplikasis—- serta: -meningkatkan Ksefisiensi-- : dalam: pengenaan data dan 
petitungan : nilai: mahasiswa. - 


HB MySOL JDBC Drive 
2S) 10K 1.8 (Default) 


CtriMahasi 


asiswa tampil) 19 E 


public Ctr1Mahasiswa 
this.tampil - tampil 


wa tampil) ( 


CtriMahasiswa,java 


(O konsepmvc - NetBeans IDE 8.2 


Gambar 1 


Bak» 


«default config» 


Project x | Files | 5 


| services 


form mahasiswa.java 
(a- UB Test Packages 
(B ubraries 
(BB MySOL JDBC Driver - mysal-connector-javi 
@-B) 10K 1.8 (Default) 
(B TestLibraries 
& KASIR 
& konsepmvc 
UB source Packages 
£B controler 
(BB) CtriMahasiswa.java 
t3-PB Model 
B3 view 
ta (B Test Packages 
FR ubraries 


Navigator x | 


Members v 


Ei-fb CtriMahasiswa 
& CtriMahasiswa(FormMaha: 


sempty» 


eTud-B-0: 
avi Fommhsjava X|BI form. mahasswa-java XII Connectjava X| IS) CtiMahasiswa.java X 7 O | ctriMahasiswajava - Properties X 
Sure Hsvry (GO M-N-augun rt gaons5 # |(@Properties 
Name CtriMahasiswa 
31 mh3.setRata ((mh3.getUh () # mh3.getUts() # mhs.getUas())/3 ): JA ana 
23 File Size 
33 1f (mhs.getRata () 2-75) ( 
34 mhs.setKompetensi ("KOMPETEN") : Morkealon Ta 
Al Files 
35 Jelset 5 
36 mhs.setKompetensi (" AK KOMPETEN"): 
Fa V Compie Classpath 
Runtime Classpath C irgo' 
En “1 |boot Ciasspatn 
38 tampil.getTxthasil () .setText (" INFORMASI MAHASISWA N 
40 #"NDANE: "amhs. getNim ()4"Na" 
41 #"NAMANt: "#mhs.getNama ()t"n" 
42 #"UENt: "4mhs.getUh ()t"Nn" 
43 #"DISNt: "#mhs.getUts ()#"Na" 
4 #"VASNE: "4mh3.getUas ()4"Na" 
3s #"RATA-RATANt: "4mhs.getRata ()#"Nn" 
1 4"ANDA DINYATAKAN "4mhs.getKompetensi ()4"Nn" 
2 Ann nnnnnnnnnnnnnnnnnnnan 1) 
48 
49| - z 
s0 
s1 
si public void reset()( 
53 tampil.getTxtnim() .setText (""): 
sa tampil .getTxtnama () .setText (""): 
5s tampil.getTxtuh () .setText ("Oo"): 
se tampil.getTxtuts () .setText ("0"): 
57 tampil.getTxtuas () .setText ("0"): 
s8 tampil.getTxthasil () .setText (""): 
sal L » 
e| 


Gambar 2 


Gambar 1 & 2 : package Controller dengan nama 


(O konsepmvc - NetBeans IDE 8.2 


File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 


Aa & Ih 9) @ | Keefaut confioo 


IOTW0-5-0- 


Projects X |Files | services | —| -avegB form.mahasiswajava X| (SI Connect:java X |) CtriMahasiswajava X| SI Mahasiswajava X M0 3 O | mahasiswajava - Properties X - 
Bb fom.mhasmajava java an JA au san ssigulalu ag | Prroneros 
Ga- (fa Test Packages Ta | 5 Name 
@-(B Libraries | 2 - - —. Jxtension 
@-BB MySOL JDBC Driver -mysal-connector-jav: : - ana Ag Aa menga Be sinitik Irie size 
&-B) 20K 1.8 (Default) | H PAN ana Ta SANTA Aa Modification Time 
@-(B Test Libraries 5 AI Files 
@-& KASIR (5Classpaths 
E-& konsepmvc 6 aa | compile Classpath 
Ei- (Source Packages 4 |Runtime Classpatn frgotOneDriveD. 
@-PB controler # |boot Classpatn aram FilesVavadki 
(Bj ctrMahasiswa.java K: 
@-PB Model za 
(Bj Mahasiswa,java 2 
SP Vew 12 public class Mahasiswa ( 
TEMU asean 13 private String nim: 
14 private String nama, 
15 private int uh: 
Navigator x | 2 Ea » 
private int uts: 
Members « |fkempty & Ily private int uas, 
Elf Mahasiswa 18 private float rata, 
@ getKompetensi : $ 19 private String kompetensi: 
20 
21 
| 22 T public String getNim() ( 
23 return nim: 
| za , 
| 25 
kompetensi) l-2l Aa bublic Strina aetNamal) | 
(O konsepmvc - NetBeans IDE 8.2 
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 
Amok 9G ketat onta JeTBUb:B-A- 
Projects X (Files | Services | —| -.avdGB fom.mahasiswajava XIII Connectjava XIIBI CtiMahasiswajava XII Mahasiswajava X| ” D | Mahasiswajava- Properties x | 
GB form mahasiswa.java Source | Hstory | IG MLM au Bi ag | (HProperties 
Ga (kh Test Packages ar - Bana N run - —— (Name Mahasiswa 
34 0 public int getuts() ( s 
E- UB Libraries pa PN akan —) Extension java 
(&-88 MySOL JDBC Driver - mysgl-connector-jav. —— MB : 5 (ie Size 1417 
@-B) 20K 18 (Default) & | odification Time 
ca- UB Test Libraries su AN PAN Jati Files neDriveD 
B-& KASIR (IClasspaths 
38 return uas: 
@-& konsepmvc Kal L 5 | compile Classpath 
ElB Source Packages ts | Runtime Classpath OneDriveiD 
@-fB controler | Boot Classpath aNalki 
20 public float getRata() ( 
Ii Cretesmaaia 43 return rata: 
@- PB Model Fr) 4 : 
(Bj Mahasiswa.java 
& 45 
- AR ve “| ublic String getKompetensi () ( 
ra (Ih TestPackaoes Sa 9 getMompetenai() 
4 return kompetensi: 
Navigator X | Bl , 
49 
Members “|| kempty» & Il sa public void setNim(String nim) ( 
2-5 Mahasiswa s1 this.nim - nim: 
@ 9etKompetensi) : String s2| - , 
@ getNama) 53 
@ getNim) g s4 H public void setNama (String nama) ( 
@ getRata) : foat 55 tThis.nama - nama: 
@ getlasO : int se| - , 
@ 9etuh) 57 
@ gets) s8| H public void setUh(int uh) ( 
@ setKompetensi(String kompetensi) 59 this.uh -— uh: 
tring nama) ca| - , 
@ setNim(String nim) e 
@ setRataffioat rata) 2|d public void setUts(int uts) ( va 
aa ara €3 this.uts — uts: 
oasis ea| L , 


10:05 
05/06/2023 


Gambar 4 


(O konsepmvc - NetBeans IDE 8.2 Ta Pa (Ne 
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help (Ar Seardh(cti: —————— 


Alih 96 etutonto e-TBWb:B:-O- 


Projecta X (Files | Services | —| avi fom.mahasiswajava XII Connect:java X JII CtriMahasiswajava X| (KE) Mahasiswa-java X M0 7 O | Mahasiswajjava- Properties X 5 
SB fem-mahesavasaa sae IBU au gun ssaaloa sn) Pproooties 
@-lih TestPackages Ti | Name 
BB Libraries €2 public void setUts(int uts) ( --||Extension 
(BB MySOL JDBC Driver -mysdl-connector-javi 3 San Sean Fie Size 
BB) 10K 1.8 (Default) call , Modification Time 
@- Op TestLibraries P3 AI Files 
& KASIR | public void setUas(int uas) ( Kasnpa 
& konsepmvc & this.uas - uas: Compile Classpath 
B- UB Source Packages | L , Runtime Classpatn far 
3-PB Controler es Boot Clesspath Program FilesWavalidkt 
18) CtriMahasiswa.java na public void setRata(float rata) ( | 
PB Model kat this.rata — rata, | 
(Bj Mahasiswa.java m2! L , 
2-PA vew 5 
Fi BA Testpackaoes 1 public void setKompetensi (String kompetensi) ( 
?:,:— 7s This.kompetensi - kompetensi: 
Navigator X 5 el L , 
| members - (kempty alm 
EI-fBb Mahasiswa 78 
@ 9etKompetensi) : Sting 79 
@ sol» 
@ 81 
@ getRata 
@ getllasI : int 
@ 
@ 
@ setKompetensi(Sting kompetensi) 
@ setNama(String nama) 
@ setNim(Strng nim) 
@ setkatafoot rata) Manasiswajava @ 
lea gia Ia aa 


Gambar 5 


Gambar 3, 4 dan 5 : Package Model dengan nama class Mahasiswa 


(O konsepmve - Net8eans IDE 8.2 -— 0 x 
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 


| Setau rika &- T 3 b - E - @- 


Projects X | (services —| av comectjava XI CriMahasiswajava XS) Mahasswajava X|IED FormMahassma.java X « 5 
Tdp KSR Src Desa | Feby | NA 9 | Hah |“ $ (5 Swing Containers 
G-& konsepmvc EjTabbedpane JI SpiitPane 
@-(B Source Packages 
B-FA Controler APLIKASI NILAI MAHASISWA sa & Tooltar FP Desktop Pane 
BB) CirMahasswa,java (Internal Frame (W) Layered Pane 
G-B Model NIM 5 Swing Controls 
BB) Mahasiswajava tsel Label (GI Button 
a-fB vew NAMA IBI Togale Button @- Check Box 
& (E$ FormMahasiswa.java @-— Radio Button 
@-IB TestPackages 
@-IB Ubraries H3 UII Combo Box 
(a-(B TestLibraries HD Text Field (5 Text area 
@-4p Kotak Lg EL Scroll Bar Wo Sider 
t : 2 al HE IE Progress Bar (EH Formatted Field 
3-8 losin 
BB Source Parkanes. Password Field OB spinner 
Other Components - Navigator X -— PROSES RESET Pn Other Components - Properties X -— 


BJ) Form FormMahasiswa 
IKI Other Components 
@-C) OFramel 


Other Components @ 


11 Ns 
|(O konsepmvc - NetBeans IDE 8.2 ox 
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 

pad9 2 (Gambar 6 | Desai tampil likasi nilai mah 
a aro. DES amMpHah-apHKaS1I 11 a 
Projects x |Files | services — | avalE) datajava X |) Form. mhsjava X | Gi) form. m java OX IS C Ljava Xl) CtriMahasiswajava X IS) Mahasiswajava X | Li) FormMahasiswa.java X UD 70 
H0 KASIR Souroe'| Design History Jangsun Psr gaeslsa B| 
2-& konsepmvc Tai - 
(a-(B source Packages A PERAN ra - | 
a-fB controer : 2 Si dapa F Fa Ph ea - | 
(Bj ctriMahasiswa.java A | 
-PB Model sll 
(8) Mahasiswa.) 
Maa Aa Tan e| package View: 
7 
(Es FormMahasiswa.java 
IA Tegang 8| CI import Controler.Ctr1Mahasiswa: 
DM rae s| | 1mport javax.swing.JTextarea: 
DM antika 10| L import javax.swing.JTextField: 
&-& Kotak 2 
2 | 
& LATIHAN 
13 5 
& kan 14 S | 
23-08 Source Packanes. rel Ll 
memori ll 2el  puviio c1as5 PormManasiswa excends savax.swing.JPrame ( 
(members al 
E-8 FormMahasiswa 18 private final CtrlMahasiswa ctrl: 
& FormMahasiswa) 19 GO 
&p btnexitActionPerformed(ActionEve 20 
2) 
2 public FormMahasiswa () ( & 
@ oetTxthasil) : JTextarea 23 initComponents () | 
@ 9etTxtnamad : J1 24 Ctrl - new Ctr1Mahasiswa (this): 
@ 9etTxtnim) : ITexti 2s L , 
@ 9etTxtuas) 2e 
@ PUN public JTextField getTxtnim() ( 
@ 9etTxtutsO : 3T: 28 return txtnim: 
&) initComponents) 2 - , 
gara. a 307 public JTextField getTxtnama () ( 
@o0lasies s3 31 return txtnama: | 


Gambar 7 


(O konsepmvc - NetBeans IDE 8.2 Sana bp 
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 


Aa 9G katutonto JOeTBb-h-O- 


Projects X (Files | Services —| avi datajava X|lSB Fommhsjava Xi form mahasswajava X |ISJ Connect.java XII CtriMahasiswa.java XII Mahasiswa.java X| IE) FormMahasiswa.java X «(To 
Naa swce | oem Heo Baja sgunrstaalous. 8 
Panen 31 return txtnama: Cl 
Bi (B Source Packages 25 3 sai 
B-PB Contoer 
a 30 public JTextField getTxtuh () ( 
(B3 ctriMahasiswa.java 
. 34 return tatuh: 
S- AR Model F. | 
(Bi Mahasiswa.java :$ 
Liga sa public JTextField getTxtuts () ( 
s 37 return txtuts: 
(Es FormMahasiswa.java 2 2 
8 , 
@- UB TestPadeog 
Li Haa Pe 396 public JTextField getTxtuas () ( 
(B Ubranes 
5 40 return txtuas: 
(B TestUbraries Pa : 
H-8) Kotak 
2D public JTextArea getTxthasil () ( 
3-49 LATIHAN 
4 return txthasil: - 
G-& login “A , 
MA Source Parkanes.— 2 
Navigator X In 7 
Beta 46 is method is 1 from within the constructor to initialize the £ 
| members » (kemotvs Sl A £ £ 
Bb FormMahasiswa :: JFrame: 8 enerate » # 
& FormMahasiswa) 4 
D binesatActionPerformedI: entev) s0 @SuppressWarnings ("unchecked") 
@b btnprosesActionPerformed(ActionEvent evt) Bika Aa Code 
&p btnresetActionPerformed(ActonEvent evt) 210 ai 
@ setTxthasi0 : 2n| private void txtnamaActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) ( 
@ setTxtnama) : 212 rop Sa Aa 
@ setrxtnim0 213 , 
@ setTxtuas0 za 
@ getTxtuh) : Mextheid 215 D private void txtuhActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) ( 
@ setTxtuts) : JText ae 2 2 he 
5 initComponents0 217 3: 
Ib- at “FP PA 
@ali Ii aa) oa (kasa private void txtntsActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) ( 


NN “dg 


O konsepmvc - NetBeans IDE 8.2 Hn ara 
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 


DIM 90 beo eTgd-B-0- 


5 " — —————— 
Projects X (Files | Services —| -.avdEb datasava XIEB Fom.mhsjava XII form.mahasswajava XII) Connectjava KIE) CtiMahasiswajava X| BJ Mahasswajava XII FomMahasswajava X| 4?” DI 
&& KSR | source | Desa Hstoy | Madun Psalauloou 3 
B-& konsepmvc rar Aa E: - 
222 - 
BB Source Packages - 
S.P Contokr 223| H private void txtuasActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) ( 
B 224| 2 Ahapa 
(Bi ctriMahasiswa.java Esa 
@-B Model Sa 
(Bj Mahasiswa.java 
He 2271| & private void btnprosesActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) ( 
228 r e 
(Es FormMahasiswa,java | 
225| ctrl.proses (): 
G- UB TestPadages 
230| - , 
(UB Ubraries 
231 
(UB TestLibraries 
ban 2s2| da private void btnresetActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) ( 
& 233 1 2 here 
@-8p LATIHAN 
S 234| ctrl.reset (): aj 
E-8 logn 2ss| L , 
2 A Source Packanes. IX . 
- — | 
| kawan. 237 0 private void btnexitActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) ( 
Members empty2 lal | - 
238 
E-46 FormMahasiswa :: JFrame 239 System. exit (0): 
& FormMahasiswa) 2a0| , 
1) btnesitActonPerformed(Aci an 241 
@D btnprosesActionPerformed(ActionEvent evt) 22 
&p btnresetActionPerformed(ActionEvent evi) 243| aram args the ni e £ ca 
@ setTxthasil) : Text 24a| 
@ setmetnamal 245 0 public static void main(String argsll) ( 
@ setnerim) 246 £ 
@ 9etTituas|) : Textriel 2487| H Look 
@ 9etmxtuhg : Mexreld zesl 
@ 9etTxtuts) : Mextrield zes| a 
&p initComponents0 @ java.awt .EventOueue.invokeLater(new Runnable () i 
laa public void ran() ( 
|ana new FormMahasiswa() .setVisible (true): 


O konsepmvc - NetBeans IDE 8.2 ox 


File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 


AANG 00 cu 0-7 B0-5-0- 


Projects X (Files | services —| al data Xi Fommhsjava XII) form.mahasswajava X|IEI Connectjava X (ISI CtiMahasiswajaya XII Mahasiswajava X| (ES FormMahasiswa java X (70 
2-8 KASIR | suce | oem Hr (OMA ganPsssaloous 
3-8 konsepmve 27 Nas, Anna AN Panai ii F 
UB Source Packages 27 & - -| 
@-BB Controer 218 private javax.swing.JButton btnexi 
IB) Ctrimahasisna.java 219 private javax.swing.JButton btnproses: 
@-B Model 2e0| private javax.swing.JButton btnreset: 
(8) mahasswajava 2e1 private javax.swing.JLabel jLabell: 
2-3 vew 262 private javax.swing.JLabel jLabe12: 
(Bb Formahasiswarjava 2e3 private javax.swing.JLabel jLabe13: 
@-(B Testpadages 2e4 private javax.swing.JLabel jLabe14: 
(B tiraries 2es| private javax.swing.JLabel jLabe15: 
Gi UB TestLibraries 226 private javax.swing.JLabel jLabel€: 
@-& Kotak 287 private javax.swing.JScrollPane jScrollPanel: 
#8-& LATIHAN 288| private javax.swing.JTextArea txthasil: - 
B-& login 2es| private javax.swing.JTextField txtnama: 
5.i Source Barkanes 280 private javax.swing.JTextField txtnim, 
| antontor —ilaa| private javax.swing.JTextField txtuas: 
(vembers amati ta || 22 private javax-swing-OTexerse1a txcun: 
G5 Fomiishasawa 1 Frame 2s3| private javax.swing.JTextField txtuts: 
& FormMahasiswa) 2394| ziapl clar 
& binesitActonPerformed(ActonEventevt) 28s| 3 
& btnprosesActionPerformed(Actior tev) 296 
6 binresetActonPerformed(/ctionEvent evi) 2 
@ 9etTthasi : Text 
@ oetTxtnamal) : JTexteld 
@ 9etTstrim) : Textrieid 
@ 9etTetuasi) : Textneld 
@ 9etTxtuhg : Textrie 
@ 9etTstutsO : JTextridkd 
@h initComponents0 
alas 


Gambar 10 


Gambar 7, 6, 9, dan 10 : Package view dengan nama class FormMahasiswa 
untuk memberikan perintah pada desain yang sudah dibuat. 


APLIKASI NILAI MAHASISWA. 


Nm || 


PROSES | | Reset Lea 


P3 3) . 10:19 
@ Search PA CN Arr 


P3) -— @ x 
APLIKASI NILAI MAHASISWA 
NIM /22320017 2525----—- INFORMASI MAHASISWA ---------— 
NIM 22320017 
NAMA FIRGO SEPTIANSYAH 
UH 90 
UTS 80 
UAS 70 
RATA-RATA — :80.0 
ANDA DINYATAKAN KOMPETEN 
AN FIRGO SEPTIANSYAH Ben aa ea aan Bal penganan 
UH 90 
UTS 80 
UAS 70 
PROSES RESET | La | 


10:21 


s AD AW s/06/2023 


Gambar 12 : tampilan aplikasi setelah diisi dan diproses 
Kesimpulan 


Dalam artikel ini Penerapan Model View Controller (MVC) dalam 
penghitungan rata-rata nilai mahasiswa merupakan pendekatan yang berguna 
dan efektif. Dengan memisahkan tanggung jawab antara Model, View, dan 
Controller, aplikasi dapat dikembangkan dengan lebih terstruktur, modular, dan 
mudah dikelola. Pendekatan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi 
pengembang dan pengguna aplikasi, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan 
data dan perhitungan nilai mahasiswa. 


Daftar Pustaka 


Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design Patterns: 
Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley 
Professional. 


Fowler, M. (2004). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison- 
Wesley Professional. 


Reenskaug, T. (1979). Models—Views—Controllers. Journal of Object-Oriented 
Programming, 1(3), 26-49. 


Burbeck, S. (1992). Applications Programming in Smalltalk-80(TM): How to use 
Model-View-Controller (MVC). The Journal of Object-Oriented 
Programming, 5(4), 26-49. 


Apple Inc. (2021). Model-View-Controller. Apple Developer Documentation. 
Retrieved from: 
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/General/ 
Conceptual/DevPedia-CocoaCore/MVC.html 


Oracle Corporation. (2021). Model-View-Controller (MVC) Design Pattern. 
Oracle Java Documentation. Retrieved from: 
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/gls/design- 
patterns/model-view-controller.html 


Freeman, E., Robson, E., Bates, B., & Sierra, K. (2004). Head First Design 
Patterns. O'Reilly Media. 


Johnson, R. (2008). GUI Architectures. Retrieved from: 
https://martinfowler.com/eaaDev/uiArchs.html 


